http://raudhatulmuhibbin.org 



Bacaan Anak Muslim 



Bentuk Bulat Bumi 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

p\ > jijai #£ 

"Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam." 

(QS Az-Zumar [39] : 5) 

Sangat menarik untuk diketahui bahwa kata 'yukawwir' dalam Bahasa Arab 
(berarti: 'meniupkan atau membuat sesuatu berputar') dan dalam penjelasan 
Al-Qur'an bahwa Siang menutupi malam dan malam menutupi siang adalah 
sesuai dengan pembuktian ilmiah pada abad ke 20 oleh antariksawan bahwa 
bentuk bumi adalah Bulat 



Keterangan: 

PP = Kutub 

XX= Garis Katulistiwa 

A Matahari terbit 

B Sebelum tengah 

hari G 

C Tengah hari 
D Sore Hari 
E Matahari terbenam 
F Malam 
G Tengah malam 
H Subuh 




j l j l j l j l j l j l j l j l j l j l j l 



Cahaya Matahari 




Malam 




Siang 



Sumber: Islam4Kids.com 



http://raudhatulmuhibbin.org 



Bacaan Anak Muslim 



Adh-Dhahak, salah soerang ulama berkata (bahwa ayat di atas): 
"Berarti Dia menyelimutkan siang terhadap malam dan 
menyelimutkan malam terhadap siang." (Tafsir Al-Qurtubi). 

Hal lain yang juga membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat 
(sebelum manusia melihat dengan matanya) adalah perbedaan 
perbedaan waktu di permukaan bumi, yakni malam atau tengah 
malam atau tengah hari atau senja di tempat lain. Oleh sebab itu, 
satu hari penuh, pada setiap tahap, terjadi di berbagai tempat. Ini 
menunjukkan bentuk bulat bumi. 




i\4. 








• 



Kedua gambar ini membanding- 
kan dua teori bahwa bentuk bumi 
adalah datar (A) dan bentuk 
bumi bulat (B), pergantian siang 
dan malam adalah bukti nyata 
bagi teori yang kedua. 



Gambar di atas menunjukkan bahwa bumi itu bulat, sebagaimana 

yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, sehingga memungkinkan 
terjadinya siang hari di suatu wilayah dan malam di wilayah yang 

lain. 



Sumber: Islam4Kids.com 



